Dari Penulis International Bestseller 


BLUE OCEAN STRATEGY 


BLUE OCEAN 


SHIFT 


PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


MELAMPAUI PERSAINGAN 


LANGKAH-LANGKAH TERUJI UNTUK 
MENGHADAPI PERUBAHAN 


W-CHANKIM- I-RENEE MAUBORGNE 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BLUE OCEAN SH1IFI 


PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak 
cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak 
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah). 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BLUE OCEAN OH1IFI 


PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


MELAMPAUI PERSAINGAN 


Langkah-Langkah Teruji untuk 
Menghadapi Perubahan 


W. CHAN KIM | RENEE MAUBORGNE 


Gm 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


Ega 
NG KOMPAS GRAMEINA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BLUE OCEAN SHIFT 
Beyond Competing 
Copyright O 2017 by W. Chan Kim and Ren&e Mauborgne 
Jacket design by Amanda Kain 
Jacket photograph (c) Marta Nardini/Getty Images 
Cover copyright (c) 2017 by Hachette Book Grup, Inc. 


BLUE OCEAN SHIFT 
PERGESERAN SAMUDRA BIRU 
Melampaui Persaingan 
Oleh W. CHAN KIM | RENEE MAUBORGNE 


GM 617203059 


Hak cipta terjemahan Indonesia: 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 


This edition published by arrangement with Hachette Books, 
New York, New York, USA. All rights reserved. 


Alih bahasa: Zia Anshor 
Adaptasi sampul: Suprianto 
Tata letak isi: Fajarianto 
Diterbitkan pertama kali oleh 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
anggota IKAPI, Jakarta, 2017 


www.gpu.id 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978-602-03-7864-0 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berjuang, mencari, menemukan, dan tak menyerah. 


— Alfred Lord Tennyson 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar ix 


BAGIAN SATU 
Pergeseran Samudra Biru 


BAB1  Jangkaulah Melebihi yang Terbaik 3 
BAB 2 Dasar-Dasar Strategi Penciptaan Pasar 32 
BAB 3 Pikiran Ahli Strategi Samudra Biru 52 
BAB 4 Kemanusiaan, Kepercayaan Diri, dan Kompetensi 
Kreatif 70 
BAGIAN DUA 


Lima Langkah untuk Melakukan Pergeseran Samudra Biru 
Langkah Pertama: Mulai 
BAB 5 Memilih Tempat yang Tepat untuk Mulai 93 


BAB 6 Membangun Tim Samudra Biru yang Tepat 112 


Langkah Kedua: Pahami di Mana Anda Berada Sekarang 
BAB7 Jelaskan Keadaan Sekarang 127 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


VII | PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


Langkah Ketiga: Bayangkan di Mana Anda Bisa Berada 
BAB 8 Menemukan Titik-Titik Menyakitkan Tersembunyi 
yang Membatasi Ukuran Industri Anda 153 


BAB 9 Menemukan Samudra Nonkonsumen 174 


Langkah Keempat: Cari Tahu Bagaimana Anda Sampai ke Sana 
BAB 10 Merekonstruksi Batas-Batas Pasar—Secara Sistematis 197 
BAB 11 Mengembangkan Kesempatan Samudra Biru 

Alternatif 227 


Langkah Kelima: Buat Gerakan 
BAB 12 Memilih Langkah Samudra Biru Anda dan 


Melakukan Tes Pasar Cepat 247 
BAB 13 Finalisasi dan Peluncuran Langkah Samudra Biru 
Anda 267 


EPILOG: Jalannya Suatu Pergeseran Samudra Biru Nasional 285 


Ucapan Terima Kasih 301 
Daftar Pustaka 307 
Tentang Para Penulis 311 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


alam puisi “O Me! O Life!” Walt Whitman, penyair dan penulis esai 
D Amerika, merenungkan berbagai cobaan yang mewarnai penga- 
laman hidup manusia. “What good amid these, O me! O life?” “Apakah 
kebaikan yang ada di tengah ini semua, wahai aku! Wahai hidup?” dia 
bertanya. Jawabannya—kita semua, secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama, boleh menyumbang sebaris lirik ke drama dahsyat ke- 
hidupan—tak pernah meninggalkan kita. 

Kehidupan memang penuh cobaan, tak diragukan lagi. Tapi kita bu- 
kannya tak berdaya. Dalam hidup, kita bisa menyumbang sebaris lirik, 
dan ketika melakukannya, memengaruhi jalannya kehidupan, bahkan 
keindahannya, meski hanya sedikit. 

Apa yang akan menjadi sebaris lirik Anda? Apa yang akan menjadi 
sebaris lirik kita? Tak pernah kita berhenti bertanya itu kepada diri 
sendiri. Apa yang kita ingin perjuangkan? Narasi apa yang kita jadikan 
pusat upaya untuk berharap menambah sebaris lirik ke drama dah- 
syat kehidupan yang bisa membantu dunia agar lebih maju? 

Bagi kami, sebagai cendekia bidang bisnis, dunia yang kami ingin 
bantu majukan bukanlah dunia yang penuh persaingan atau pem- 
bagian pasar atau globe, di mana keuntungan satu pihak berasal dari 
kerugian pihak lain. Persaingan itu ada, dan skenario menang-kalah 
itu banyak, tapi bukan itu yang menarik bagi imajinasi kami, dan bu- 
kan itu pula yang kami percayai dibutuhkan lebih banyak di dunia. 


Yang kami kagumi, yang kami jadikan inspirasi, adalah organisasi- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


X | PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


organisasi dan orang-orang yang melampaui persaingan untuk men- 
ciptakan cakrawala baru kesempatan, pertumbuhan, dan lapangan 
kerja, di mana keberhasilan bukanlah soal membagi suatu kue yang 
sudah ada dan sering kali menyusut, melainkan menciptakan kue eko- 
nomi lebih besar untuk semua—yang kami sebut samudra biru (blue 
oceans). Samudra biru bukanlah soal disrupsi (disruption), melainkan 
suatu ciptaan non-disrupsi, di mana keuntungan satu pihak tak harus 
berasal dari kerugian pihak lain. 

Tapi bagaimana menerjemahkan cita-cita menjadi aksi, niat men- 
jadi kenyataan? 

Kita butuh suatu peta jalan yang bisa menggeser sudut pandang 
kita dan membebaskan imajinasi kita, membuat kita tidak lagi ter- 
kekang keterbatasan hari ini supaya bisa melihat dan menciptakan 
peluang masa depan. Dan untuk itu kita perlu menginspirasi keper- 
cayaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang, karena walau kita 
semua penuh energi kreatif dan keuletan, di balik itu sebagian besar 
kita juga sangat lunak dan rentan. Tanpa kepercayaan diri untuk ber- 
aksi, hanya sedikit yang akan melalui jalan baru, tak peduli sejelas apa 
pun peta jalannya. Kita bercita-cita membuat perbedaan, namun pada 
waktu yang sama kita takut tak bisa melakukan itu. Kepercayaan diri 
adalah sifat ajaib yang memungkinkan kita melampaui keraguan tak 
terucapkan yang membebani kita. Kepercayaan diri menunjukkan 
jalan emosional ke depan dengan cara membuat kita menyadari ke- 
mampuan diri dan meyakini proses. 

Buku yang Anda pegang ini adalah jawaban bagi tantangan itu. 
Buku ini didasari perjalanan riset kami selama hampir 30 tahun me- 
ngenai samudra biru, ketika kami mempelajari organisasi besar dan 
kecil, pencari laba dan nirlaba, serta pemerintah yang bergerak me- 
lampaui persaingan di pasar yang sudah penuh sesak—yang kami se- 
but samudra merah (red oceans)—ke tingkat kepercayaan diri baru, 
penciptaan pasar baru, dan pertumbuhan baru. Yang kami pelajari ke- 
tika mengkaji mereka yang berhasil membuat pergeseran itu maupun 


yang gagal adalah bahwa supaya proses apa pun bekerja, proses itu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


harus mengakui keraguan kita dan membangun kepercayaan diri kita, 
juga membebaskan kreativitas orang dengan langkah-langkah yang 
sudah terbukti ampuh. 

Dalam Blue Ocean Shift, manusia dan semangatnya ditaruh di pang- 
gung yang sama dengan proses teruji dan peralatan pencipta pasar 
untuk menggerakkan Anda, tim Anda, dan organisasi Anda dari sa- 
mudra merah ke biru dalam cara yang membuat orang memiliki dan 
mendorong proses ke keberhasilan. Ada pedoman langkah demi lang- 
kah yang bisa diikuti siapa pun dengan pelajaran-pelajaran teruji dari 
lapangan mengenai apa yang ampuh, apa yang tidak, dan bagaimana 
menghindari kemungkinan rintangan di sepanjang jalan. 

Kita memilih sendiri sebaris lirik apa yang kita ingin bawakan ke 
dunia. Kami yakin sekali bahwa kita semua bisa menciptakan cakra- 
wala baru dan lirik baru milik kita sendiri. Sebagaimana pernah di- 
katakan Nelson Mandela, “Selalu terkesan mustahil, sampai akhirnya 
terselesaikan.” Kami berharap buku ini bisa membantu Anda menye- 


lesaikan sebaris lirik Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIAN SATU 


PERGESERAN 
SAMUDRA BIRU 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 1 


JANGKAULAH MELEBIHI 
YANG TERBAIK 


“ 


etika bermain musik, saya merasa seperti ada dalam dunia indah 
K tanpa batas.” 

Tahun 2008, di tengah kehancuran Irak—negara yang terpecah 
karena agama dan suku, kesulitan hidup, dan perang—Zuhal Sultan 
punya impian. Pemain piano Irak berumur 17 tahun itu ingin mem- 
buat orkestra pemuda nasional pertama negara itu dan membawanya 
berkeliling dunia. Namun Irak hanya punya sedikit pemusik dengan 
pelatihan formal maupun guru musik, juga sedikit alat musik bagus. 
Belum lagi, ada perpecahan budaya selama berabad-abad yang meme- 
cah-belah kaum muda Irak. 

Di mana harus memulainya? Dengan Internet, Zuhal menjangkau 
ke luar untuk mendapatkan dirigen. Paul MacAlindin, seorang dirigen 
Skotlandia dan pemusik berpendidikan klasik, menanggapi dan setuju 
memimpin National Youth Orchestra of Irag (NYOI). 

Paul tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa dia bakal perlu 


menjadi ahli strategi, bukan hanya pemusik, karena orkestra itu tak 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 | PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


bakal bisa mengimbangi orkestra pemuda negara lain kalau bersaing 
begitu saja. Industrinya sangat kompetitif, didominasi orkestra-orkes- 
tra pemuda Eropa yang terkenal dari negara-negara seperti Prancis, 
Italia, Spanyol, dan Inggris. Orkestra negara-negara itu berisi pemusik 
muda sangat terlatih dengan keahlian teknis mumpuni, melibatkan 
solois dan dirigen kelas dunia, dan menampilkan pertunjukan hebat 
mahakarya-mahakarya klasik para komponis seperti Brahms, Beet- 
hoven, dan Chopin. Agar berbeda, sambil menjaga pengeluaran tetap 
kecil, Paul menyadari bahwa NYOI bakal perlu melepaskan diri dari 
tradisi industri dan mendefinisikan ulang apa arti menjadi orkestra 
pemuda nasional. 

Daripada berfokus ke keunggulan teknik dan kecanggihan bermu- 
sik, NYOI berfokus ke kemampuan musik untuk menyembuhkan, men- 
jembatani perbedaan besar, dan memamerkan kejayaan warisan Irak 
yang tersembunyi. Demi tujuan itu, Paul mengurangi ketergantungan 
orkestra tersebut kepada keunggulan musik dan repertoar Eropa ke- 
las tinggi, serta tidak melibatkan solois dan dirigen tamu, yang benar- 
benar mengurangi biaya. 

Sebagai gantinya, Paul dan Zuhal menghimpun sekelompok pemu- 
sik muda yang memainkan musik asli Kurdi dan Arab Irak di samping 
Haydn, Beethoven, dan Schubert. Meski banyak yang tak percaya, 
NYOI bisa mempersatukan pemusik laki-laki dan perempuan Sun- 
ni dan Syiah, Arab dan Kurdi. Dengan cara demikian, Paul dan Zuhal 
membangun orkestra yang menunjukkan harapan kaum muda Irak 
dan komitmen mereka membentuk masa depan lebih cerah bersama 
dari puing-puing perang. Sebagaimana anggota NYOI Mohammed 
Adnan Abdallah katakan, “Musik adalah bahasa perdamaian, dan 
membuat orang-orang saling menyayangi. Ketika para pemusik duduk 


dan bermain bersama, mereka mengomunikasikan semua itu.” 


1 Lihat video NYOI 2009—Kickoff Year, 10:34, www.youtube.com/watch?v-5DCagwOdasU 
(diakses 30 Maret 2017). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MELAMPAUI PERSAINGAN | 5 


Hasilnya: NYOI jadi dikenal sebagai “Orkestra Paling Berani di Du- 
nia”, gelar yang pertama kali diberikan stasiun TV Britania Sky News. 
Boleh jadi mereka bukan grup pemusik muda yang paling jago secara 
teknik. Tapi barangkali merekalah yang paling terinspirasi. NYOI ber- 
beda dari orkestra pemuda nasional lainnya, meraih penghargaan, 
tepuk tangan sambil berdiri, dan perhatian dari seluruh dunia. NYOI 
menarik penonton baru yang belum pernah datang ke konser musik 
klasik dan punya penggemar media sosial lebih banyak daripada or- 
kestra pemuda lain. Terlebih lagi, NYOI menunjukkan kepada kaum 
muda Irak bahwa mereka dapat menciptakan suatu narasi yang ber- 
beda untuk negara mereka, bukan hanya kehancuran, kebencian, dan 
perang—melainkan perdamaian, harapan, dan solidaritas.? 

Paul MacAlindin itu cerdas dan hebat sebagai dirigen. Dia pekerja 
keras, berusaha melakukan yang terbaik, dan punya hasrat membuat 
perbedaan. Tapi dia sendiri akan jadi orang pertama yang mengakui 
bahwa dia bukan jenius atau wiraswasta tipikal. Dalam banyak hal, 
Paul seperti kebanyakan kita. Namun, meski ada berbagai keterbatas- 
an organisasi, dari kekurangan sumber daya sampai keterbatasan ba- 
kat top, Paul dan orkestra pemudanya mengembangkan strategi yang 
kreatif sekaligus berbiaya rendah, memungkinkan orkestranya berdiri 
tegak di samping pesaing berat yang mapan. 


Paul dan para pemusik muda NYOI tak sendirian. 


Dari Orkestra ke Pembuat Kentang Goreng 


Ambil contoh Groupe SEB, perusahaan multinasional Prancis yang di- 
dirikan pada 1857. Seperti sebagian besar perusahaan multinasional 


besar dan mapan, Groupe SEB dijalankan para manajer profesional, 


2 Sesudah enam tahun yang luar biasa, pada 2014 ISIS menyerbu Irak. Kebangkitan ISIS 
dan masuknya ISIS ke Irak telah mengancam negara itu dan memaksa orkestra berhenti 
sementara. Namun pesan harapannya, sebagaimana didokumentasikan di sini, masih 
bisa didengar sekarang, selagi beberapa pemusik terbesar di seluruh dunia terus me- 
rayakan samudra biru yang diciptakannya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6 | PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


banyak di antaranya yang sudah bekerja untuk perusahaan itu ber- 
tahun-tahun, dengan budaya mapan, birokrasi, dan politik internal. 
Seperti sebagian besar pembuat peralatan kecil, bisnisnya mengha- 
dapi persaingan ketat dan tekanan margin. Khususnya, alat pembuat 
kentang goreng elektriknya yang kesulitan menjaga keunikan di pasar 
yang mengecil nilainya 10 persen per tahun. 

Setelah mengakui adanya kebutuhan untuk keluar dari persaingan 
ketat, Christian Grob, kepala bagian alat masak elektrik waktu itu, dan 
timnya mulai mencoba membalikkan keadaan. Para manajer profesio- 
nal Groupe SEB agak ragu. Bagaimanapun, bisa apa dengan alat pem- 
buat kentang goreng yang penjualannya hanya didorong harga? 

Christian dan timnya berpendapat beda. Bagaimana jika semua 
pemain di industri beroperasi dengan asumsi-asumsi yang sama, tapi 
asumsi-asumsi itu membatasi daya tarik dan permintaan akan pro- 
duk? Apa yang bakal terjadi bila asumsi-asumsi itu dipikirkan kem- 
bali? Christian dan timnya mencoba itu—mengenali dan menantang 
asumsi-asumsi paling dasar industrinya. Ketika selesai, mereka men- 
dapat suatu ilham. 

Tim Christian menemukan bahwa ada dua fakta yang semua orang 
terima tanpa pertanyakan—dua fakta yang pada intinya mendefinisi- 
kan industri mereka. Pertama, bahwa cara membuat kentang goreng 
adalah dengan menggoreng. Kedua, menggoreng membutuhkan ba- 
nyak minyak. 

Jelas? Ya. Namun asumsi-asumsi yang tak dipertanyakan itu mem- 
buat industri mengabaikan banyak masalah. Dua setengah liter mi- 
nyak goreng yang dibutuhkan untuk menggoreng itu mahal. Kalau mi- 
nyak sudah panas, alat pembuat kentang goreng jadi berbahaya. Kalau 
kentang goreng sudah jadi, minyak goreng sulit dibuang dan member- 
sihkan alatnya susah. Dan yang terpenting, minyak membuat kentang 
goreng kurang sehat dan bikin gemuk. 

Untuk menantang kearifan umum itu, tim Christian mendefinisikan 
kembali masalahnya, dari fokus industri—bagaimana membuat alat 


pembuat kentang goreng terbaik—menjadi bagaimana membuat ken- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MELAMPAUI PERSAINGAN | 7 


tang goreng lezat dan sehat tanpa menggoreng. Hasilnya ActiFry—tipe 
baru alat pembuat kentang goreng, yang pertama kali diluncurkan di 
Prancis pada 2006 dan sesudahnya dijual di seluruh dunia. ActiFry tak 
perlu menggoreng, dan hanya menggunakan sesendok makan minyak 
untuk membuat hampir 1 kg kentang goreng, dengan kalori lebih ren- 
dah kira-kira 40 persen dan lemak lebih rendah kira-kira 80 persen 
dibanding kentang goreng tradisional berjumlah sama. Selain itu, alat- 
nya mudah dibersihkan, aman, dan tidak memberi masalah ke mana 
harus membuang minyak bekas. Kentang gorengnya pun enak—-re- 
nyah di luar dan empuk di dalam. Kombinasi juara kentang goreng se- 
hat, rendah kalori, namun lezat membuat Oprah Winfrey mengetweet 
mengenai betapa dia suka ActiFry. “Mesin ini ... actifry telah mengubah 
hidup saya,” demikian tweet Oprah, “Dan mereka tidak bayar saya 
untuk bilang itu.” Permintaan terhadapnya melebihi penawaran di 
Eropa, dan sesudah komentar Oprah, harga saham Groupe SEB melon- 
jak 5 persen karena satu produk itu saja. Pesaing butuh lima tahun un- 
tuk bisa masuk ke pasar itu, dan belum tentu berhasil merebut pang- 
sa cukup besar, karena tak dapat mengimbangi apa yang ditawarkan 
ActiFry, berkat paten-paten yang diamankan Groupe SEB. Hingga hari 
ini, lebih daripada sepuluh tahun kemudian, ActiFry tetap menjadi 
pemimpin pasar global. Dengan peluncuran ActiFry, nilai industrinya 
juga tumbuh hampir 40 persen, menarik konsumen baru yang belum 
pernah membeli alat pembuat kentang goreng elektrik. 

Industri orkestra pemuda nasional dan pembuat kentang goreng 
jelas sangat berbeda. Keduanya memberi penawaran berbeda, ber- 
saing dengan cara berbeda, dan pemain-pemainnya berbeda. Kedua 


organisasi pun berbeda. National Youth Orchestra of Irag adalah or- 


3 Tweet Oprah Winfrey mengenai ActiFry dipasang pada 1:46 siang, 15 Februari 2013. 
Tweet asli lengkapnya: “This machine T-Fal actifry has changed my life. And they are not 
paying me to say it.” https://twitter.com/oprah/status/302534477878554624?lang-en 
(diakses 16 Mei 2017). T-Fal adalah merek Groupe SEB yang menjual ActiFry di Amerika 
Serikat. Tergantung negaranya, Groupe SEB memasarkan ActiFry di bawah berbagai me- 
rek, termasuk T-Fal, Tefal, dan SEB. Karena alasan itulah kami hanya menyebut ActiFry 
sebagai ActiFry milik Groupe SEB di buku ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


8 | PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


ganisasi nirlaba baru, pada intinya suatu usaha rintisan (start-up). 
Groupe SEB adalah perusahaan multinasional pencari laba dengan se- 
jarah 150 tahun lebih. 

Namun, meski kedua organisasi dan industri itu berbeda, mereka 
berhasil dengan cara yang sama. Keduanya bergeser dari persaingan 
di pasar yang sudah ada dan penuh sesak ke penciptaan ruang pasar 
baru. Dan meski keduanya menghadapi tantangan organisasional— 
sebagaimana semua organisasi—tantangan itu diatasi dengan meraih 
kepercayaan dan kerja sama orang. Itulah yang kami sebut pergeser- 
an samudra biru (blue ocean shift). Pergeseran samudra biru adalah 
proses sistematis untuk memindahkan organisasi Anda dari pasar 
ramai dengan persaingan ketat—yang kami anggap sebagai samudra 
merah penuh hiu—ke samudra biru yang terbuka lebar, atau pasar 
baru yang tanpa persaingan, sedemikian sehingga bisa membawa 
orang-orang Anda ke sana. 

Untuk memperdalam pemahaman kita akan pergeseran samudra 
biru, mari kita lihat contoh lain, diluncurkan oleh suatu pemerintahan, 
yang boleh dikata salah satu yang paling birokratis, enggan berubah, 
dan hanya sedikit yang menyebutnya kreatif atau inovatif. 


Berkah Kesempatan Kedua 


Banyak negara hari ini menghadapi peningkatan kejahatan, penjara 
kepenuhan, dan residivisme tinggi. Dampaknya besar: membebani 
pembayar pajak: mengancam keamanan warga, menyusahkan orang- 
orang yang terjerumus kejahatan dan tak bisa keluar dari lingkaran 
setan: juga memberatkan keluarga mereka. 

Sebagian besar pemerintah menangani penjara kepenuhan dengan 
cara biasa: membangun lebih banyak penjara, atau memaksimalkan 
penggunaan dengan mencampurkan narapidana kelas ringan dan be- 
rat. Kedua pilihan itu sama-sama kurang ampuh. Membangun lebih 
banyak penjara itu mahal dan makan waktu, sementara mencampur- 
kan narapidana kelas ringan dan berat mengubah penjara menjadi se- 
kolah kejahatan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MELAMPAUI PERSAINGAN | 9 


Yang mana pun yang dipilih, fokusnya adalah mengurung dan me- 
nyediakan lingkungan berpengamanan ketat, bukan rehabilitasi. Con- 
tohnya, California sudah membangun 22 penjara sejak 1980. Anggar- 
an tahunan California untuk penjara sekarang sekitar US$9 miliar. Na- 
mun penjara-penjara California tetap kepenuhan, dan residivisme di 
sana sekitar 65 persen. Pendek kata, strategi yang ada untuk menge- 
lola penjara boleh jadi berhasil untuk menghukum, tapi tidak berhasil 
melakukan apa yang paling dibutuhkan masyarakat—-rehabilitasi na- 
rapidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif. 

Ketika menghadapi tantangan itu pada 2010, pemerintah Malaysia 
menyadari bahwa hanya pergeseran strategi dan fokus organisasilah 
yang dapat memutus lingkaran setan pemenjaraan dan mengurangi 
kejahatan. Untuk itu, pemerintah beralih ke Konferensi National Blue 
Ocean Strategy (NBOS). Pemerintah Malaysia telah mengadakan Kon- 
ferensi NBOS pada 2009 untuk memelopori strategi inovatif dan prak- 
tik baru yang dapat menghasilkan dampak sosial besar dengan biaya 
kecil. Tiap bulan Konferensi NBOS mengumpulkan para pemimpin na- 
sional seperti perdana menteri, wakil perdana menteri, dan menteri- 
menteri lain, juga para pejabat sipil dan militer tertinggi. Tergantung 
masalahnya, peserta Konferensi bisa beragam, dan para pemimpin 
sektor swasta relevan juga dilibatkan. 

Untuk mencari solusi kreatif masalah penjara, Konferensi berhenti 
menggunakan praktik terbaik global sebagai patokan. Sebaliknya, se- 
perti yang dilakukan Paul MacAlindin di NYOI dan Christian Grob di 
Groupe SEB, Konferensi NBOS berusaha mengidentifikasi dan menan- 
tang asumsi-asumsi dasar industri. Yang utama adalah asumsi lama 
bahwa semua penjahat harus dimasukkan ke penjara. Adakah alter- 
natif bagi penjara yang mahal dan perlu pengamanan ketat, dengan 
dampak besar, dan biaya jauh lebih rendah? 

Selagi mempelajari pertanyaan-pertanyaan itu, Konferensi NBOS 
menemukan kesempatan yang belum pernah dilihat para menteri 
dan profesional keamanan. Banyak pangkalan militer di seantero 


Malaysia punya lahan yang menganggur. Pangkalan-pangkalan mili- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10 | PERGESERAN SAMUDRA BIRU 


ter itu punya infrastruktur pengamanan yang kuat, untuk mencegah 
orang masuk sembarangan. Tentu cocok juga untuk mencegah narapi- 
dana keluar. Untuk narapidana kelas ringan, bagian terbesar penghuni 
penjara, lahan menganggur itu dapat dijadikan lingkungan pengaman- 
an efektif dan murah. 

Para peserta Konferensi juga menemukan satu praktik lama yang 
membuat pemerintah tak menyadari adanya kesempatan rehabilitasi: 
keahlian kunci untuk merehabilitasi narapidana berada di luar ranah 
kementerian yang bertanggung jawab atas penjara. Secara tradisional, 
yang mengurus rehabilitasi adalah petugas penjara, tapi keahlian me- 
reka adalah mengurung dan mengamankan—bukan mendidik, mela- 
tih, mempekerjakan, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Itu semua 
kunci rehabilitasi, yang dapat disediakan dengan lebih baik oleh ke- 
menterian lain. 

Selagi Konferensi NBOS menantang dan menjungkirbalikkan 
asumsi-asumsi lama, terjadilah pergeseran samudra biru, dan lahir- 
lah Community Rehabilitation Program (CRP). Bukannya membangun 
penjara yang mahal, Konferensi membentuk pusat-pusat CRP untuk 
narapidana kelas ringan di lahan menganggur di pangkalan militer, 
untuk pertama kali di dunia. CRP menawarkan solusi untuk penjara 
kepenuhan yang dapat dihadirkan dengan cepat dan murah, dan me- 
mastikan bahwa narapidana kelas ringan terpisah dan tak dipenga- 
ruhi narapidana kelas berat. Itu baru permulaannya. 

Di pusat-pusat CRP, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pen- 
didikan Tinggi diajak hadir untuk menyediakan pelatihan kejuruan 
bernilai tinggi dalam perikanan dan pertanian, lalu hasilnya dijual di 
pasar terbuka. Para narapidana bisa mendapat dan menabung uang 
dari penjualan produk. Pelatihan seperti itu bukan hanya mengajar- 
kan keahlian berharga, melainkan juga menunjukkan alternatif finan- 
sial kejahatan bagi para narapidana kelas ringan. CRP juga menjang- 
kau para anggota keluarga narapidana, melalui komisioner hak asasi 
manusia, mendorong kontak lebih reguler dan bahkan menyediakan 
fasilitas perumahan di dekatnya untuk memungkinkan keluarga ber- 


kunjung lebih lama. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MELAMPAUI PERSAINGAN | 11 


Kunjungan di penjara biasa umumnya terjadi melalui jendela kaca 
selama 30 menit. Sementara itu, di pusat-pusat CRP, narapidana bu- 
kan hanya boleh memeluk dan memegang pasangan dan anaknya, 
melainkan juga bermain bersama mereka. Itu menyembuhkan luka 
dan mengingatkan para narapidana bahwa mereka dicintai dan beta- 
pa penting rehabilitasi mereka. Sesudah pembebasan, Kementerian 
Sumber Manusia memberikan layanan bantuan pencarian pekerjaan, 
sementara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masya- 
rakat menyediakan pinjaman apabila mereka ingin membuka usaha 
sendiri. 

Hasilnya: CRP menimbulkan lompatan nilai bagi narapidana, ke- 
luarga, dan masyarakat sambil menjaga biaya tetap rendah bagi pe- 
merintah. Ini faktanya: Sejak pusat-pusat CRP mulai dibuka pada 
2011, tingkat residivisme untuk kriminal kelas ringan jatuh sekitar 90 
persen dan hanya 0,6 persen residivisme penjara California. Keluarga 
narapidana senang. Masyarakat lebih aman. Sedangkan kalau diban- 
dingkan dengan biaya penjara biasa, satu pusat CRP lebih murah 85 
persen pembangunannya dan 58 persen biaya operasinya. Berdasar- 
kan tingkat rehabilitasi sekarang, CRP diharapkan menghasilkan US$1 
miliar berupa penghematan biaya dan manfaat ke masyarakat dalam 
dasawarsa pertamanya. 

Namun barangkali hasil yang terbesar adalah bagaimana CRP 
mengubah kehidupan para mantan narapidana, memberi mereka 
harapan, harga diri, dan alat untuk memulai kembali kehidupan me- 
reka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sebagaimana 
dikatakan seorang mantan narapidana CRP, “Saya benar-benar me- 
rasa seperti diberi kesempatan kedua. Saya belajar keahlian baru dan 
bisa mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan uang yang saya 
dapat di CRP. Sekarang saya melihat masa depan baru untuk diri saya 


sendiri.” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


